Part 1 


Aku ada karena kau ada, kau begitu nyata, kau begitu 
nampak dihadapanku. Tapi, kau begitu sulit untuk 
dijangkau, kau bagaikan mimpiku, bagaikan khayalanku, 
kau bagaikan senja disaat langit dalam keadaan hujan. 

Jika kata adalah hal paling sederhana dari kalimat, dan jika 
kalimat adalah hal yang paling unik dari sebuah paragraf. 
Maka kau adalah bagian dari setiap kata yang kutuliskan 
disetiap kalimat yang ada dilembaran putih itu. 


Inilah, sebagian kata yang ada dalam hatiku, dan 
perkenalkan namaku Fara, Farandha Putri Aditya. Seseorang 
yang hanya bisa mengungkapkan perasaan nya lewat 
torehan" yang tak mungkin orang yang dia sukai 
membacanya... 


part 2 


Angin selalu terlintas diantara pepohonan, Mentari selalu 
menemani di indahnya pagi... 


Senja, dikala kau muncul dihadapanku. 

Ingatan dulu yang terlukis muncul dengan mudahnya. 
Membayangi langkahku dengan kenangan yang kau 
torehkan. 

Aku merindukanmu, 

Aku ingin melihatmu, 

Aku ingin bersamamu. 


Kau begitu sulit untukku jangkau 

Kau begitu jauh untuk kukejar 

Kau bahkan telah menghilangkan harapan yang ada dihati 
ini. 


Senja 


Senja di sore ini masih kelabu 
Entah dari kapan seperti itu 
Senja yang semula aku rindukan 
Kini sirna terbawa kekecewaan 


Hati yang teriris tak berbentuk lagi 

Takkan mungkin sembuh sempurna 

Takkan bisa menyatu 

Hanya ada kepingan hati yang hancur bagai makanan yang 
telah dijamah 


Kau, iya kamu. 

Senjaku yang entah sejak kapan menjadi senja 

Kau, iya kamu. 

Yang kini menghilang bagai pelangi di dalam terik mentari 


part 3 


Malam yang sunyi ini 

Hanya diisi oleh kerinduan ini 

Rindu dengan engkau disana 

Rindu tapi apakah kau merindukanku juga?? 


Inginku menyapa lewat rembulan malam 
Inginku berbisik lewat jangkrik malam 
Inginku torehkan lewat sujud malamku 
Namun, aku sadar 

Tak ada hak untukku melakukannya. 


Cirebon, 28 juni 2018 


part 4 


Malam yang begitu Indah,,, 
Kau tertawa menemaniku dalam sibuknya lembaran 
tugasku,,, 


Senang,,, 

Bahagia,,, 

Dan tak menyangka,,, 

Kau begitu lama dan nyaman menemaniku,,, 


Disaat itu kau mengatakan "aku bisa tak makan satu 
minggu asal hanya dengan melihat foto wajahmu", kata itu 
kau menyuruhku untuk mengulangnya. Membuat hatiku 
bergetar dan membuatku bingung, tapi ada keraguan dalam 
hati ini... 

Apakah itu nyata?? 

Apakah itu untkkku?? 

Tapi kau akhiri dengan tertawa 

Jadii itu semua hanya bercanda... 


Aku selalu salah dalam penangkapan tentang apa yang kau 
berikan untukku, aku selalu salah tentang rasa yang kau 
berikan untukku. 


Tapi tak apa, aku bahagia 
Karena malam ini, aku bisa tertawa bahagia bersamamu... 
#a.f 


Cirebon, 4 juli 2018 


part 4 


Saya tak percaya padamu... 

Selalu kata itu yang terpikir disaat kau berbicara padaku... 
| don't believe you... 

But, i want believe you... 


Jadi,, buatlah aku percaya padamu 
Tapi, kapan waktu itu akan datang?? 
Aku harus menunggu... 

Menunggu lagii 

Dan menunggu lagiii 


Cirebon, 5 juli 2018 


part 5 


Jangan membuatku nyaman 
Jika pada akhirnya kau akan pergi 
Karena itu yang aku takutkan.. 


#fayra 
7 juli 2018 


part 6 


Aku ingin percaya padamu, 

Ingin sekali percaya disetiap perkataanmu, 

Tapi aku takut akan salah, 

Aku takut akan salah memahami semua perkataanmu, 
Dan yang akhirnya akan melukai perasaanku sendiri... 


Kau selalu merayuku, merayu dan merayu... 

Jantung ini bergetar disetiap kata yang kau lancarkan dari 
bibirmu, 

Inginku tersenyum dan berkata terima kasih... 

Namun hanya kata "kamu hanya bercanda", "boong" yang 
selalu keluar dri bibirku... 


Aku ingin kau meyakinkanku, 

Aku ingin kau membuktikanku,, 

Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya, bukan melalui 
kode,, 

Karena dengan kode, akan ketakutan yang ada dipikiranku. 


#fayra 
7 juli 2018 


part 7 


Lagi-lagi kau mengatakan hal itu,, 

Sungguh, aku bingung dengan keadaan,,, 
Apakah kata itu tulus atau hanya lelucon belaka,,, 
Aku tak ingin salah dalam mengartikan nya,,, 


Aku tak ingin terluka,,, 

Aku tak ingin sakit seperti dulu,,, 

Aku tak ingin mengulang masa lalu 

Masa dimana, aku selalu menganggap semua keinginanku 


Ya, Allah.. 

Berikanlah petunjukMu,,, 
Jagalah hatiku dan hatinya 
Dimana pun kami berada. 


8 juli 2018 


